TIP HUKUM PRAKTIS 


. 1 


» Intealaki perkawinan, 
perceralan, adopsi, warisan, 
harta gono gim. dan setu 


o....ccececececeoceococeococococcOccocOcccOccOEcu.. 


Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. 

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari 

penerbit. 

Isi di luar tanggung jawab percetakan. 

Ketentuan pidana pasal 72 UU No.19 tahun 2002 

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memaMerekan, mengedarkan, atau menjual kepada 
umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


cc....cceceocccccecocococ.o. 


cocc.cccoc.ocococococococococococococococococooat 


KASUS 
KELUARGA 


NM. Wahyu Kuncoro, S.H. 


(RAS 


RaihAsaSukses 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


TIP HUKUM PRAKTIS: 
SOLUSI CERDA SMENGHADAPI KASUSKELUARGA 


Penyusun: 
NM. Wahyu Kuncoro, S.H. 


Ilustrator: 
Yudi 


Penerbit: 

Raih Asa Sukses 

Wisma Hijau JI. Raya Bogor Km. 30 Mekarsari, Cimanggis, Depok 16952 
Telp. (021) 8729060, 8729061 Fax. (021) 87711277 

Http:// www.penebar-swadaya.com 

E-mail : ps@penebar-swadaya.com 

Pemasaran: Niaga Swadaya, J I. Gunung Sahari III/ 7, J akarta 10610 
Telp. (021) 4204402, 4255354, Fax. (021) 4214821 


Cetakan: 
I. Jakarta 2010 


Editor: M arye Agung 
Layout: Mul 
Desain sampul: MH Riski 


Katalog dalam terbitan (KDT) 


Kuncoro, Wahyu, NM. 
Tip Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga/ NM. 
Wahyu Kuncoro, S.H 
- Cet. 1. - Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010. 
iv 4 hlm.: ilus.: 20 cm. 
Bibliografi: hlm. 249 
ISBN (10) 979-013-125-9 
ISBN (13) 978-979-013-125-5 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTARISI 


Da Kata 2 en 0 Ma bana Ba Ba an aa un 


BAB1 n 


CC 0 ND Uu Pp YU N hh 


an 
b Oo 


- 
“ 


Seputar Masalah Perkawinan dan 

Keluarga di Indonesia. .............9 
Perkawinan Beda Agama ............c..cccccocc..c... 17 
Perkawinan Beda Agama yang Berlangsung Dua Kali....... 20 
Pendidikan Agama Bagi Anak-Anak dari Pasangan Beda Agama 21 
Ingin Kawin Dengan Paman Sendiri. .................. 22 
Menikah Hanya Secara Catatan Sipil, Tidak Secara Agama... 23 


Kawin Secara Agama dan Tidak Dicatat di Catatan Sipil. . ... 25 
Kawin Siri dan Akan Diceraikan Suami. ....... cc... 26 
Lima Tahun Usia Perkawinan, Tapi Belum Tercatat ........ 28 
Kawin dengan Warga Negara Asing. ................ 33 
Status Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia. ........... 36 
Kawin di Luar Negeri. .........c.c..ccoccocococcococcoc co... 38 
Perkawinan Dengan Pasangan yang Memalsukan Identitas... 41 
Dipaksa Menikahi Orang yang Tidak Dicintai. ............ 44 
Ingin Berpoligami Dengan Lebih dari Empat Orang Istri... .... 45 
Seorang Wanita Ingin Memiliki Suami Lebih Satu. ......... 46 
PNS Ingin Berpoligami . ...........ccoccococcoccococ cc... 47 
Penipuan Dalam Poligami... ........c.ccococcococcococ.o... 49 


Kawin Lari karena Hubungan Tidak Disetujui. ............ 51 


BAB 2 n 


Ragam Solusi Terlepas dari Permasalahan 
Perceraian, 1. ama os. 


19 Ingin Bercerai Sekaliyus Mendapatkan Hak Asuh Anak ..... 62 
20 Persyaratan Mendapatkan Hak Asuh Anak .............. 64 
21 Suami Ingin Mendapatkan Hak Asuh Anak ............. 66 
22 Mantan Suami Melawan Perintah Pengadilan. ............ 68 
23 Proses Perceraian Belum Selesai, Suami Kawin Lagi. ....... 69 
24 Seorang PNS yang Bercerai Tanpa Izin Atasan ........... 71 
25 Istri PNS yang Menggugat Cerai Tidak Berhak Atas 
Penghasilan Suami . .......c.c.ccococcococcococococoooo cc... 73 
26 Pasangan Beda Agama yang Ingin Bercerai. ............. 75 
27 Perceraian Bagi Pasangan Penganut Kepercayaan ......... 76 
28 Seorang Suami Ingin Menceraikan Istri Ketiga... ......... 77 
29 Hak Asuh Menjadi Milik Saya, Tapi Mantan Pasangan Menolak 79 
30 Membatalkan Perkawinan yang Dilangsungkan di Luar Negeri. 82 
31 Perceraian dari Perkawinan yang Dilakukan di Luar Negeri ... 86 
32 Hak Anak-Anak Untuk Memilih Saat Terjadi Perceraian. . .... 87 
33 Proses Perceraian Sedang Berjalan, Anak-Anak Menjadi 
Tanggungan Siapa? ...........cocococococococooccocc..c... 88 
34 Pengasuhan Anak Jika Terjadi Perceraian dalam Perkawinan 
CAMpU nie main banana ni an Sarana on am Mi la 89 
35 Anak yang Sudah Dewasa Ingin Merujukkan Orang Tua yang 
Bertera ii Hn hn Me bo kb 90 
BAB 3 n 


Ragam Solusi Permasalahan Harta 
dan Wan own a91 


36 Hukum Waris Bagi Keluarga yang Mengalami Perkawinan 
Beda Agama ......ccccoccococococococococooccc#cocococ cc... 97 


37 


38 
39 
40 
41 
42 


43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 


56 


57 


58 
59 


Status Harta Bagi Anak-Anak yang Orang Tuanya Meninggal 


Bersamaan .......cccococcocococococcococococcccc#occcc#oy... 98 
Seorang Ahli Waris Digantikan oleh Orang Lain... ........ 100 
Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris ............ 102 
Membagi Harta Warisan dalam Perkawinan Poligami ....... 104 
Pasangan Beda Agama Mewariskan Hartanya ........... 107 


Pewarisan Harta dari Perkawinan di Luar Negeri yang Belum 

Tercatat di Pemerintah. . ........c.cccocococococococc#ccc... 108 
Mewariskan Harta Kepada Anak Angkat. ...... cc... 110 
Mewariskan Harta Kepada Anak yang Lahir di Luar Nikah. . . .111 
Menjual Harta Warisan yang Belum Diwariskan........... 113 
Melakukan Balik Nama Atas Sertifikat Tanah yang Diwariskan 114 
Ahli Waris Menolak Pemberian Warisan . ............... 116 
Penerima Warisan dari Pasangan yang Tidak Memiliki Anak . .118 


Penerima Warisan dari Orang yang Tidak Menikah......... 120 
Menggugat Surat Hibah Wasiat. ..................... 123 
Status Harta Bagi Anak Luar Nikah yang Sudah Yatim Piatu . .126 
Mengetahui Keabsahan Sebuah Surat Wasiat ............ 127 
WNA Tidak Bisa Menerima Harta Warisan .............. 130 
Keabsahan Pemberian Wasiat Secara Lisan. ............. 132 


Orang Tua Meninggal Mendadak dan Belum Membuat Wasiat 


Wanna nm nba na Rn Ra mana an ah an gi 133 
Menuntut Pembagian Harta Warisan Saat Pewaris 

Masih Hidup: na ena nana an aa Mina 134 
Menyelesaikan Persengketaan Harta Warisan ............ 135 


Mewariskan Harta dalam Budaya Matrilineal dan Patrilineal. . .136 


Pengganti dari Seseorang yang Dilarang Menjadi Ahli Waris . .138 


BAB 4 n 


Solusi Seputar Masalah Harta Bersama 
dan Harta Gono Gini. ............139 


60 Status Harta yang Sudah Diberikan Pada Anak Saat Terjadi 

Perceraian . ......ccccococcococococococococccccoc#c## Ka 141 
61 Pasangan yang Menikah dengan WNA Tidak Boleh 

Memiliki Rumah . .....ccccoocococococococococccococcc####.#.. 142 
62 Pemisahan Harta Bersama dalam Sebuah Perkawinan yang 

Sudah Berjalan ............cococococococococococococococco... 145 
63 Status Rumah yang Dibeli Sebelum Kawin .............. 148 
64 Membuat Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan ....150 
65 Menentukan Besar Harta Bersama yang Diterima 

Saat Bercerai ........cccococcococococcoccoccococ#cocc#oc#... 152 
66 Cara Membagi Harta Bersama Sewaktu Terjadi Perceraian . . .154 
67 Membagi Harta Bersama dalam Perceraian Perkawinan 

Poligami oa ena naa na bi 156 
68 Membagi Harta Bersama jika Pasangan Memiliki Utang. . . ... 158 
69 Rebutan Harta Bersama Antara Orang Tua Tiri dan Anak Tiri .160 
70 Harta Istri yang Didapat Sebelum Menikah, Dibaliknamakan 

oleh Suami Secara Diam-Diam . .......cccccccocccc.c... 163 
BAB 5 n 

Seputar Masalah Adopsi dan 

Anak-anak ............i...... 165 
71 WNA Mengadopsi Anak Berkewarganegaraan Indonesia. . ... 176 
72 Mengadopsi Anak yang Berbeda Agama. ............... 183 
73 Berapa Jumlah Anak yang Bisa Diadopsi?. .............. 184 
74 Orang Tua yang Tidak Mampu Memelihara Anaknya ....... 186 
75 Mengurus Akta Kelahiran Bagi Anak Angkat yang Orang Tua 


Kandungnya Sudah Meninggal . .........cccococcccc... 190 


76 Memaksa Anak untuk Mencari Nafkah. ........c.... 191 
77 Orang Tua yang Kekurangan Biaya “Menukarkan” 

Anaknya dengan Uang. .........co.cocococococcoccoi... 193 
78 Orang yang Belum Kawin, Tidak Kawin, Sudah 

Bercerai yang Ingin Mengadopsi Anak . ..... cc... 195 
79 Kedudukan Hukum Antara Orang Tua Kandung, 

Orang Tua Angkat, dan Wali. ........cccococococcocococc... 197 
80 Hukum Tentang Kewajiban Timbal Balik Antara 

Orang Tua dan Anak .........ccccocococococococcoccoccc... 198 
81 Anak Saya Diambil oleh Kakak Ipar dan Diakui sebagai 

Anak Kandung Mereka, .... ic... cccococ#ococococc#c#c#c... 199 
82 Orang Tua Tidak Mampu, Bolehkah Menyerahkan Anak 

ke Panti Asuhan? . .......c..cccococococococococcoccococ... 202 
83 Ingin Melakukan Adopsi, Tapi Tidak Bisa Memenuhi 

Persyaratan . ....c.cooococococococococococ#ococococ#o#oc#c# cc... 206 
84 Status Kewarganegaraan Anak yang Dilahirkan 

dari Perkawinan Campur ........cc.ccocccoccocco.c... 207 
85 Anak yang Masih di Bawah Umur Menjadi Yatim Piatu. ..... 209 
86 Mengadopsi Anak Berkewarganegaraan Asing. ........... 210 
87 Status Anak yang Dilahirkan Oleh Pasangan “Kumpul Kebo”. .212 
88 Pengakuan Terhadap Anak yang Lahir di Luar Nikah. ....... 215 
BAB 6 n 

Seputar Masalah Kekerasan dalam Rumah 

Tangan sc o0sa Keban kesaa sa2lI 
89 Kekerasan Orang Tua terhadap Anak Angkatnya. ......... 220 
90 Mengusir Anak Untuk Pergi dari Rumah . ............... 222 
91 Jika Seorang Anak Dipasung Oleh Orang Tuanya. ......... 224 
92 Seorang Anak di Bawah Umur Menjadi Saksi Tindak 


Kekerasan Orang Tuanya di Pengadilan ................ 226 


93 Jika Seorang Anak di Bawah Umur Menjadi Terdakwa...... 227 


94 Anak Tiri Diperlakukan Berbeda dengan Anak Kandung ..... 229 
95 Anak Dimaki oleh Guru Sekolahnya... cc... 231 
96 Anak Mengalami Perlakuan Tidak Senonoh.............. 232 
97 Istri Sering Dimaki Oleh Sang Suami ............c..... 236 
98 Proses Mengurus Perceraian, tapi Istri Sudah Melarang Anak 
Untuk Bertemu Ayahnya. .......c.ccoccococococococococco... 237 
Menyelesaikan Masalah Perceraian Tanpa Advokat. ........... 240 
Memilih J asa Pengacara/ Advokat .............c...c..c..... 241 
Bernegoisasi Tarif Jasa Advokat ..................c...... 245 


Daftar Pustaka. ...............1..249 


Profil Penulis . ......... cc...» .... dDl 


PRAKATA 


Keluarga merupakan kesatuan terkecil dan sekaligus merupakan 
soko guru masyarakat. Pendidikan anggota masyarakat dimulai dari 
keluarga yang sehat dan sejahtera. Pendidikan yang berasal dari 
keluarga yang baik bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang 
sehat dan tertib. Oleh karena itu, di dalam hubungan kekeluargaan, 
unsur moral, sopan santun, dan agama memainkan peranan yang 
sangat mendalam. 

Jika kita perhatikan dalam praktik sehari-hari, kerap ditemukan 
permasalahan keluarga yang begitu kompleks. Tidak jarang 
permasalahan tersebut hanya bisa diselesaikan secara hukum karena 
menemui kesulitan saat akan didamaikan secara kekeluargaan. 
Permasalahan tersebut bisa berwujud dalam beragam kasus. 
Sebut saja permasalahan perkawinan, perceraian, bahkan peristiwa 
kematian pun bisa menimbulkan masalah hukum yang cukup 
serius. Tentu saja semua masalah tersebut perlu diselesaikan. Bila 
tidak segera diselesaikan secara bijak, tidak tertutup kemungkinan 
akan berkembang menjadi suatu permasalahan besar. Jika 
sudah berkembang dan membesar maka dapat memecah belah 
keharmonisan suatu keluarga. Lebih mengerikan lagi jika sampai 
memecah belah persatuan keluarga besar. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com Ti 


M elalui buku kecil dan sederhana ini, penulis mencoba menyusun 
beberapa solusi atas masalah hukum keluarga yang kerap ditemukan 
dalam praktik hukum sehari-hari. Masalah di sini merupakan 
pengembangan dari beragam kasus yang termuat di blog dan website 
saya. Meskipun buku ini jauh dari kata sempurna, tetapi penulis 
berkeyakinan bahwa buku ini dapat memberi petunjuk-petunjuk 
praktis atas masalah yang terkait hukum keluarga. Mungkin saat 
ini Anda juga sedang menghadapi kasus seputar hukum keluarga, 
semoga buku ini bisa membantu. 


Penulis, 
NM. Wahyu Kuncoro, S.H. 


Seputar Masalah 
Perkawinan 
dan Keluarga di 
Indonesia 


Versi Pdf Lengkapnyardi ipusnas.com 9. 


Secara umum yang dimaksud hukum keluarga (familierecht/ law of 
familie) adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan 
hak dan kewajiban seseorang dalam hubungannya sebagai anggota 
keluarga, baik karena hubungan darah maupun karena hubungan 
perkawinan. Lebih jauh lagi, hukum keluarga berarti aturan hukum 
tentang hak dan kewajiban seseorang dalam hubungannya sebagai 
suami istri, sebagai orang tua, dan atau hubungannya sebagai anak 
kepada orang tuanya. J ika berbicara tentang hukum keluarga, pada 
dasarnya kita juga akan berbicara tentang perkawinan, perceraian, 
harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan, 
dan perwalian. 

Pada dasarnya sifat dasar aturan hukum keluarga sangat 
fleksibel, dapat mengikuti perkembangan masyarakat karena aturan- 
aturan tentang hukum keluarga tidak hanya mengacu kepada aturan 
tertulis. Norma agama, nilai-nilai hukum, dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat juga dapat menjadi sumber hukum tidak 
tertulis dalam penyelesaian masalah hukum keluarga. Oleh karena 
itu maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum keluarga 
Indonesia adalah sebagai berikut. Mengacu pada norma-norma yang 
hidup di masyarakat Indonesia kita dapat memahami bahwa prinsip- 
prinsip hukum keluarga Indonesia adalah sebagai berikut. 


a. Monogami. Seorang pria hanya boleh mempunyai satu orang 
istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai satu orang 
suami. 

b. Konsensual. Perkawinan dilakukan jika terdapat persetujuan 
antara calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. 

c. Persatuan bulat. Antara suami istri terjadi persatuan harta 
benda yang dimilikinya. 


10 versi Pdf Lengkapnya di ibusnas.com 


d. 


e. 


Proporsional. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan 
hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga 
maupun di dalam pergaulan masyarakat. 

Tidak dapat dibagi-bagi. Di dalam perwalian, hanya ada seorang 
wali, 


Di Indonesia, sebuah perkawinan didasarkan pada peraturan 


perundang-undangan, yaitu UU No.1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Undang-undang tersebut mengatur persyaratan 
yang harus dipenuhi untuk seseorang melangsungkan perkawinan. 
Jika persyaratan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut bisa 
dikatakan ilegal. Berikut ini adalah persyaratan yang terdapat dalam 
undang-undang. 


a. 
BE: 
c 


Adanya persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat (11). 
Tidak adanya larangan perkawinan (pasal 8). 

Terpenuhinya batas umur yang dipersyaratkan yakni pihak pria 
sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak 
wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (pasal 7). 
Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 
umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua 
orang tua (pasal 6 ayat (2)). 

Di antara kedua calon mempelai tidak terikat dengan tali 
perkawinan yang lain, kecuali ada izin dari pengadilan (pasal 9). 
Di antara kedua calon mempelai belum pernah terjadi dua (2) kali 
perceraian, kecuali hukum agama yang dianutnya menentukan 
yang lain (pasal 10). 

Telah lewat masa iddah atau jangka waktu tunggu karena 
putusnya perkawinan (pasal 11). 


VersiPdfLengkapnya diipusnas.com 11” 


h. Dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya serta 
dicatatkan pada Kantor Pencatat Perkawinan dan Perceraian 
(pasal 2). 


Terkait dengan izin orang tua, jika salah seorang dari kedua 
orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu 
menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua 
yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 
kehendaknya. Bagaimana jika kedua orang tua sudah meninggal? 
Jika mengalami hal seperti ini izin diperoleh dari wali, orang yang 
memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam 
garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam 
keadaan dapat menyatakan kehendaknya. J ika terdapat perselisihan 
mengenai pihak yang berhak memberikan izin melangsungkan 
perkawinan maka pengadilan, atas permintaan orang tersebut, dapat 
memberikan izin. 

Prosedur pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1975. Bagi yang beragama Islam, 
pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pegawai pencatat 
perkawinan. Pada UU No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, 
Talak, dan Rujuk, pihak yang melakukan pencatatan adalah Kantor 
Urusan Agama (KUA). Bagi mereka yang beragama selain Islam, 
pencatatan perkawinan dan perceraiannya dilakukan oleh pegawai 
pencatat pada Kantor Catatan Sipil. Secara umum tahapan awal 
pencatatan perkawinan, baik yang dilakukan Kantor Urusan Agama 
dan Kantor Catatan Sipil, meliputi kegiatan-kegiatan di bawah ini. 


a. Pendaftaran 
Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, sekurang- 
kurangnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan 


ng" 72 . Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com | 


dilangsungkan, memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai 
pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. 

Pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan dapat 
dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, oleh 
orang tua, atau wakilnya. Jika pemberitahuan dilakukan secara 
tertulis maka pemberitahuan tersebut memuat nama, usia, agama/ 
kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Apabila 
salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama 
istri atau suami terdahulu. 


b. Pemeriksaan 
Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak 

melangsungkan perkawinan, meneliti syarat-syarat perkawinan 

menurut UU No.1 Tahun 1974. Penelitian ini juga mencakup atas 
dokumen-dokumen seperti di bawah ini. 

(1) Kutipan aktakelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. J ika 
tidak memiliki akta kelahiran atau surat kenal lahir, membuat 
surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon 
mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat 
dengan itu. 

(2) Keterangan mengenai nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan, 
dan tempat tinggal orang tua calon mempelai. 

(3) Izin tertulis/izin pengadilan, apabila salah seorang calon 
mempelai, atau keduanya, belum mencapai umur 21 (dua puluh 
satu) tahun. 

(4) Izin pengadilan. Hal ini dibutuhkan jika calon mempelai adalah 
seorang suami yang masih mempunyai istri. 

(5) Surat kematian istri atau suami yang terdahulu. J ika pasangan 
pernah menikah dan bercerai maka dibutuhkan surat keterangan 
perceraian. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com Aiik3 


(6) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam 
atau Panglima TNI, jika salah seorang calon mempelai, atau 
keduanya, anggota TNI. 

(7) Surat kuasa autentik atau di bawah tangan, yang disahkan oleh 
pegawai pencatat. Hal ini dibutuhkan jika salah seorang calon 
mempelai, atau keduanya, tidak dapat hadir sendiri karena 
sesuatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang 
lain. 


Hasil pemeriksaan akan dicatat oleh pegawai pencatat. Apabila 
ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan, seperti 
yang dimaksud undang-undang dan atau belum dipenuhinya 
pernyataan izin dari orang tua/ pengadilan maka hal tersebut segera 
diberitahukan kepada calon mempelai, kepada orang tua, atau 
kepada wakilnya untuk segera dilengkapi. 


Cc. Pengumuman 
Setelah semua persyaratan terpenuhi dan tidak ada halangan 

perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman 
tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan 
selama 10 (sepuluh) hari dengan cara menempelkan surat 
pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah 
dibaca oleh umum di Kantor Pencatatan Perkawinan. Pengumuman 
tersebut ditandatangani oleh pegawai pencatat dan memuat hal-hal 
berikut ini. 

(1) Nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman 
dari calon mempelai, dan dari orang tua calon mempelai. Apabila 
salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan nama 
istri dan atau suami mereka terdahulu. 

(2) Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsung- 
kan. 


. Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


d. Perkawinan 

Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak 
pengumuman kehendak perkawinan dilakukan oleh pegawai 
pencatat. Adapun tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum 
masing-masing agama atau kepercayaan kedua calon mempelai. 
Perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dengan 
dihadiri oleh dua orang saksi. 

Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai 
menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai 
pencatat dan ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai 
pencatat yang menghadiri perkawinan. Bagi yang melangsungkan 
perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan (buku nikah) 
ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. M elalui 
penandatanganan akta perkawinan maka perkawinan telah tercatat 
secara resmi. 


Tahapan perkawinan menurut 
hukum di Indonesia 


(1 Melakukan pendaftaran ke 2 Pegawai pencatatan melakukan 
pegawai pencatatan pemeriksaan 


2 Petugas pencatatan (4) Perkawinan dilangsungkan 
menempelkan pengumuman 


16 - Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Seorang teman pernah berkeluh kesah tentang kisah cintanya. Dia 
sudah menjalin hubungan dengan kekasihnya selama lebih dari 
tiga tahun. Kedua pasangan ini berkeinginan untuk melanjutkan 
ke jenjang yang lebih serius, yakni perkawinan. Namun, keinginan 
tersebut seolah membentur dinding tebal. Agama sang kawan 
berbeda dengan agama sang kekasih. M ereka bingung karena untuk 
melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia tidak semudah 
perkawinan pasangan seagama. 

Pada dasarnya hukum perkawinan Indonesia memang melarang 
terjadinya perkawinan antara kedua calon mempelai yang berbeda 
agama atau berbeda keyakinan. Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat (1) 
UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah 
sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 
dan kepercayaannya itu. Ketegasan pelarangan perkawinan beda 
agama ditegaskan pula dalam pasal 8 huruf (f) UU No.1 Tahun 1974 
yang menegaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang, yang 
oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. 

Larangan perkawinan beda agama bagi pemeluk agama 
Islam ditegaskan dalam pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang 
melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak 
beragama Islam sedangkan bagi pria Islam, menurut pasal 40 
huruf (c) KHI, dilarang melangsungkan perkawinan dengan 
seorang wanita yang tidak beragama Islam. Menurut agama Islam, 
perkawinan adalah lembaga suci yang melibatkan nama Allah dalam 
upacara perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 KHI bahwa 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com . 17 


perkawinan menurut Hukum Islam merupakan akad yang sangat 
kuat atau mitsagan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah karena perkawinan merupakan 
lembaga yang suci dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. 

Ketegasan larangan perkawinan beda agama adalah mutlak 
mengingat perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir, tetapi 
juga unsur batin. Ketegasan larangan ini jelas menunjukkan bahwa 
perkawinan merupakan suatu perikatan lahir batin antara seorang 
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, meskipun pada 
dasarnya ada larangan terhadap perkawinan beda agama, tetapi 
dalam praktiknya perkawinan beda agama dapat dilakukan di 
Indonesia. Dasar hukumnya adalah ketentuan pasal 21 UU No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. 


Pasal 21 UU No 1 Tahun 1974 


(1) Jika pegawai pencatat perkawinan 
berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada 
larangan menurut undang-undang ini maka ia akan 
menolak melangsungkan perkawinan. 

Di dalam hal penolakan maka permintaan salah satu pihak 
yang ingin melangsungkan perkawinan. Oleh pegawai 
pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan 
tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan- 
alasan penolakannya. 

Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan 
permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana 


(2 


— 


(3 


— 


18 Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan 
berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan 


) menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas. 
(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat 

2 dan akan memberikan ketetapan, ia akan menguatkan 

» penolakan tersebut atau memerintahkan supaya perkawinan 


dilangsungkan. 

p (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan 
yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak 
3 yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang 
maksud mereka. 


Berdasarkan ketentuan pasal 21 di atas maka bagi mereka 
yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama, tindakan 
yang perlu dilakukan adalah mengajukan permohonan izin untuk 
melangsungkan perkawinan beda agama. Permohonan diajukan 
kepada pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup lokasi 
perkawinan akan dilangsungkan atau domisili calon mempelai. 

Setelah diterbitkan penetapan pengadilan maka perkawinan 
beda agama tersebut dapat dilangsungkan dan dicatatkan pada 
kantor catatan sipil. Penegasan tentang pencatatan perkawinan beda 
agama dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 35 huruf a UU No.23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang 
tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula 
bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Pada penjelasan 
pasal 35 huruf a dikatakan, yang dimaksud dengan " perkawinan 
yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan 
antar umat yang berbeda agama. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com . 19 


Perkawinan Beda Agama 
yang Berlangsung Dua Kali 


Suatu hari ada sepasang kekasih yang berkonsultasi dengan saya. 
Mereka ingin menikah, tapi terhalang perbedaan agama. Mereka 
ingin melangsungkan perkawinan sebanyak dua kali, mengikuti tata 
cara Masing-masing agama. Pertama akad dilangsungkan di KUA 
sesuai agama mempelai pria dan yang kedua dilangsungkan menurut 
tata cara agama mempelai wanita. 

Pada praktik sehari-hari, kerap ditemukan adanya proses 
pencatatan suatu perkawinan dalam dua (2) lembaga pencatat 
perkawinan (KUA dan Kantor Catatan Sipil). Aturan hukum di 
Indonesia belum secara tegas melarang atau memperbolehkan 
tindakan pencatatan dalam dua lembaga pencatat perkawinan. 
Jadi, mereka yang melangsungkan akad nikah dua kali dengan cara 
agama yang berlainan tetap dianggap sah oleh hukum Indonesia. 
Namun, pada dasarnya tindakan tersebut termasuk tindakan 
yang akan mengaburkan arti dan tujuan dilakukannya pencatatan 
perkawinan seperti yang diatur dan dikehendaki undang-undang 
perkawinan, yakni adanya kepastian hukum atas perkawinan 
tersebut. Disarankan agar Anda cukup mencatatkan perkawinan 
satu kali. Ketentuan ini mengacu pada pasal 35 UU No. 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa 
keabsahan perkawinan beda agama tidak perlu dilakukan dengan dua 
(2) kali proses pencatatan perkawinan di dua (2) kantor lembaga 
pencatat perkawinan, melainkan cukup mencatatkan perkawinan 
tersebut pada salah satu lembaga pencatatan perkawinan dengan 
melampirkan ketetapan pengadilan. 


20 Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pendidikan Agama Bagi 
Anak-Anak dari Pasangan 
Beda Agama 


“Salah satu masalah yang sering ditanyakan orang saat berkonsultasi 
tentang perkawinan beda agama adalah masalah pendidikan agama 
buah hati. Bagi mereka yang menikah beda agama, pendidikan 
agama bagi buah hati memang menjadi masalah yang pelik karena 
akan ada potensi "perebutan" pengaruh dari masing-masing orang 
tua untuk menanamkan ajaran agama masing-masing. Anak dapat 
mengalami kebingungan dan kesesatan karena diberikan pemahaman 
agama yang berbeda-beda. Hal ini jelas bertentangan dengan 
prinsip pemeliharaan anak yang lebih mengutamakan kepentingan 
yang terbaik bagi anak. Pasal 42 UU No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dikatakan sebagai berikut. 

(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut 

agamanya. 

(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang 
dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. 


Penjelasan pasal 42 ayat (2) di atas mengatakan bahwa anak 
dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah 
berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata 
cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan 
peraturan perundang-unangan yang berlaku. 

M engacu pada ketentuan di atas, untuk menentukan pendidikan 
agama bagi anak dalam perkawinan yang berbeda agama, harus 
melibatkan peran dan minat si anak terhadap agama salah satu dari 
kedua orang tua. Kedua orang tua dapat membuat kesepakatan 
tentang pendidikan agama bagi si anak. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com . 21 


